Erminawati 
Sugiyanto 


Hak Cipta O 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Ikan Badut: Buku Konsep/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. —Jakarta: 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv. 20 him: ilus.: 21 x 29,7 cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahun 


ISBN: 9/8-602-244-150-2 


Penulis : Erminawati 

Ilustrator : Sugiyanto 

Desain Sampul dan Isi :Malikul Falah 

Tim Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Pd. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Tahun 2018 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 22pt 


Kata Pengantar 


Buku “Ikan Badut” merupakan salah satu buku model PAUD pada 
tahap penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang 
dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di 
satuan PAUD. 


Buku ini termasuk buku konsep dengan tema binatang yang dapat 
menambah pengetahuan anak tentang hewan yang hidup di air. Selain 
itu, anak dapat menyayangi binatang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 
Buku ini dapat dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat 
baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi 
bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD 
yang sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 
Penulis 


Erminawati 


Daftar Isi 


"SEA Pengantar eee ee eee 1 
Daftar ISi ۹ص ک اک‎ ۷ 
Ikań is MAS A, eens 1-19 
Pelaku Perbukuan ........... oom. 20 


Namaku ikan badut. 


Aku ikan hias yang hidup di laut. 


Warna tubuhku sangat cerah. 
Bergaris jingga dan putih. 


Is | کن‎ 4 


Aku punya kepala, badan, dan ekor. 4 
Aku tidakapunya, kaki. 

Aku tidak punya kelopak mata: 

Mataku tidak dapat berkedip: 


ekor 


badan 


AN 


Sirip punggung 
membantuku 
berputar. 


Sirip dada untuk 
maju atau berhenti. 


Sirip dayung 
membuat aku tetap 
seimbang. 


Aku bernapas dengan insang. 
`, | Y ۱ 
ang ada di kepala bagian dalam. 


„a 
 - 
UM 


کا 
۹ ا 


Aku dan anemon makan udang itu. 
#eNyam...nyam...nyam. 


Aku makan sampai kenyang 


13 


Aku senang berenang di rumbai anemon. 


Kamu dapat memelihara aku di akuarium. 


Beri aku makan, ya! 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Erminawati, S.Pt., adalah penulis buku nonfiksi dan buku anak. Pada 
tahun 2012 dan 2013, penulis menjadi Juara II dalam Sayembara Buku 
Pengayaan Kategori Keterampilan yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, lulusan Peternakan IPB ini bekerja 
sebagai penulis dan editor freelance. Penulis dapat dihubungi via e-mail: 
erminazahra@gmail.com atau FB: Ermina Zahra Malika. 


Ilustrator 

Sugiyanto, illustrator dan penulis buku anak yang memenangkan beberapa 
lomba karikatur, komik, penulisan tingkat regional dan nasional. Saat ini 
Sugiyanto bekerja sebagai illustrator di perusahaan publishing di Jakarta. 
Sugiyanto dapat dihubungi via e-mail: giantsugianto@gmail.com. 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari 
niversitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: 


rennikusnaeni |= 


Dr. Soraya, 


J a kar rta. Lulusan 


۱۲۱۲۱ Zulhaggi, M.Psi., Anc 
: adonesia. Lulus an dari 


m. 


